»4 Children Ministry 


Conference 
6 Percaya Saja 


alam tatanan masyarakat patriarki, 
Di dijadikan sebagai perhiasan 
“sangkar madu”. Orang jawa mengatakan 
sebagai “konco wingking” (teman di belakang), 
dan sering disebut sebagai “mahluk yang lemah”. 
Kekuatan wanita terletak pada kecantikannya 
(kemolekannya), yang digambarkan dalam 


lagu Sabda Alam sebagai : 


WANITA DIJAJAH PRIA 
SEJAK DULU, 
DIJADIKAN PERHIASAN 
SANGKAR MADU. 
NAMUN ADA KALA 
PRIA TAK BERDAYA, 
TEKUK LUTUT DI 
SUDUT KERLING 
WANITA. 


Bahkan kekuatan ini digambarkan dapat 
menaklukan dan membinasakan raja-raja. “Jangan 
berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan 
jalanmu kepada perempuan-perempuan yang 
membinasakan raja-raja” (Amsal 31:3). 

Namun, Amsal 31:30 menyatakan kebenaran 
yang hakiki bahwa “Kemolekan adalah bohong dan 
kecantikan adalah sia-sia” (ayat 30). 


KEKUATAN 

Ketahuilah, para wanita, 
kekuatan utamamu bukanlah 
pada kecantikan jasmani/ 
penampilan jasmani. Banyak 
wanita tertipu dengan 
hal ini, sehingga mereka 
menginvestasikan waktu, tenaga 
dan bahkan dana hanya untuk 
memoles tubuh dan wajahnya, 
karena mereka merasa dengan 
penampilan yang menawan 
maka mereka dapat menandingi 
superioritas pria. Tapi hal ini 
menipu, karena kecantikan dan 
kemolekan akan dimakan oleh 
waktu. 

Kekuatan sejati wanita yaitu 
sebagai penolong (Kejadian 
2:18). Wanita dirancang menjadi 
“penolong' bagi laki-laki, 
supaya kehidupan menjadi “lebih baik”, sesuai 
pemandangan Tuhan 

Karena itu “kekuatan sejati” ini harus terus 
dibangun, meski di sisi lain, kecantikan dan 
kemolekan (penampilan jasmani) tidak bisa 
diabaikan begitu saja. Lalu bagaimanakah seorang 
wanita/isteri membangun kekuatan sejatinya? 

Amsal 31:10 mengingatkan saya dengan 
kutipan yang berkata “Wanita yang cantik 
membangun kekuatan dari masalah-masalah, 

bertumbuh menjadi kuat dengan doa 
dan senyuman di kala masa kesusahan.... 
Sehingga orang dapat melihat bahwa 
dibalik seorang pria yang sukses ada 
- seorang wanita yang hebat “ 
Pernyataan dari kutipan tersebut 
adalah penjelasan tentang kata “CAKAP”. 


KARENA ITU 
KEKUATAN SEJATI 
SEBAGAI PENOLONG 
INI HARUS TERUS 


DIBANGUN, MESKI 
DI SISI LAIN. 
PENAMPILAN 
JASMANI TIDAK 
BISA DIABAIKAN 
BEGITU SAJA. 


Cakap (chayil-ibr) artinya adalah kuat dan perkasa. 
Dalam bahasa Indonesia adalah kesanggupan/ 
kemampuan melakukan sesuatu. 

Kekuatan dan keperkasaannya bukan 
pada ototnya tapi kepada keluhuran budinya. 
Keluhuran budi dari isteri, adalah ketika dia dapat 
mewujudkan dirinya sebagai penolong yang 
sepadan bagi suaminya. 


KELUHURAN BUDI 

Charles Reade, dramawan 
Inggris di abad 19, berkata, 
“Sow a thought and you reap 
an action (Menabur pikiran, 
anda akan menuai tindakan), 
sow an act and you reap a 
habit (Menabur tindakan 
anda akan menuai kebiasaan), 
sow a habit and you reap a 
character (Menabur kebiasaan 
anda akan menuai karakter), 
sow a character and you reap 
a destiny (Menabur karakter 
anda akan menuai takdir).” 
Takdir artinya adalah KETETAPAN 
TUHAN, dan bagi wanita/isteri 
ketetapan Tuhan adalah sebagai 
PENOLONG. 

Karakter yang harus 
dibangun untuk dapat menjadi 
penolong, dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya 
(ayat 11-ayat 31), yaitu: bisa dipercaya, jujur dan 
setia (ayat 11), baik hati (ayat 12), rajin bekerja dan 
bertanggung jawab dalam mengurus keluarganya, 
membuat perencanaan untuk kebaikan dan 
keamanan keluarganya (ayat 13-19), berperilaku 
yang baik, sehingga membawa kemuliaan pada 
suami dan keluarga (ayat 20-25), berhikmat dan 
bukan penggosip (ayat 26), menyayangi dan 
disayangi keluarganya (ayat 27-31). 

Jangan melihat daftar di atas sebagai daftar 
persyaratan yang harus dipenuhi, tapi lihatlah 
sebagai tuntunan untuk membangun karakter yang 
dapat menjadikan seorang wanita/isteri untuk 
kembali kepada TAKDIR TUHAN. Wanita tidak 
hanya harus cakep, tapi juga cakap. 8 
(Pdt. Samuel Handoko) 


Gl TU 


Na 


demikian disampaikan Pdt. Philip 
Mantofa, dalam kotbahnya di Children 
Ministry Conference dengan tema 
“Raising Annointed Generations”, yang 
diadakan Eaglekidz Gereja Mawar 
Sharon, pada hari Jumat (16/3) - Sabtu 
(17/3) lalu, di SIBEC Convention Hall ITC 


“5 


YA 


"POKOK 
MEI 2018 


Berdoa untuk pembangunan CMS di 
bulan Mei yang memasuki penggalian 
tanah untuk ground water tank, supaya 
berjalan dengan baik dan tidak 
mengganggu warga sekitar. 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan terus dinyatakan dalam 
keseluruhan proses pembangunan gereja 
dan juga kaitannya dengan pihak-pihak 
lain. seperti warga sekitar, pemerintah 
kota, dan lain-lain. 


Berdoa supaya Tuhan mencukupkan 
kebutuhan dana selama proses 
pembangunan, dan hikmat serta 
keterampilan dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati. keutuhan dan 
perlindungan Tuhan atas Gereja Mawar 
Sharon, semua pemimpin dan jemaat. 


DOA 


Bagi Jemaat yang ingin 
memberikan kontribusi : 


Doa: 

Doa puasa setiap tanggal 1-3 
tiap bulannya, dan diadakan 
doa malam yang didedikasikan 
untuk pembangunan 

(info menyusul) 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email: 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.1146 


GEREJA MAWAR SHARON 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAN MINGGUAN 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Semangat” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo 
Sjiamsuri 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kingdom Value 


Added Business” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Caleb 
Natanielliem 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Petra Fanggidae 


su AN : Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


SABTU 0507" 


RUANG SANCTUARY LANTALT - VISION BUNLDING”OCN 
KOMPLEKS MARVELL “CITY - JL. RAYA NGABEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Ole 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Melihat Tuhan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Samuel 
Handoko 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mendengar 

Suara Tuhan” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Petra Fanggidae 


KESAKSIAN 


Le 


-: 


4 
/) 
a 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marvell City Complex, 


Io Raya Ngagel 123, Surabaya 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 
atau 


email ke agung.p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 

. sesuai standar Voice 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 

“A Different 

Tomorrow” 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


“ Healing Ministry 
di akhir ibadah Pro-M 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Perpuluhan 
di tiap ibadah. 


(ingdu, 
6 Mei 2018 


Perpuluhan 


di tiap Ibadah 


se 


. 


Fa “ 


RA it 


— 
Wa 


@LOZ AV A-TIYIV 


(O) sowatataratawari 
mer peretakaragrwali 26m 


GEREJA MAWAR SHARON 
Connect Group yang 


diinginkan berdasarkan: 
CONNECT eritanda 0 
O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M FE / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 
O Dekat rumah 
Nama mmm 


Umur "2 « th 
Status : Menikah / Belum menikah 


O Pengusaha / Wiraswasta 


DO Lain - Ian oom 


Alamat lengkap (Hobby. jenis pekerjaan) si 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


TOIpOn HP 1m mese nee asma G5 


Conngpronp 


Surabaya. 
Konferensi ini diadakan untuk 
merebut generasi anak-anak dari kegelapan 

dan menjadikan mereka sebagai anak-anak Bapa 
di Surga. Sebagai pembicara adalah Pdt. Philip 
Mantofa, Pdt. Judy Koesmanto, Pdt. Sukirno 
Tarjadi, Pdp. Emelda Pau Pau, dan Pdp. Margaret 
Wu. Para peserta konferensi sangat diberkati 
dengan setiap sesi dan workshop yang ada. 
Mereka semakin diperlengkapi untuk mendidik 
dan membina generasi anak-anak. 


“Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal 
dalam hati orang percaya. Libatkanlah Roh Kudus 
dalam mendidik anak Anda, berikan ruang bagi- 
Nya untuk bekerja. Jadilah orang yang berjalan 
dengan pengurapan Roh Kudus setiap hari,” 
demikian disampaikan Pdp. Emelda Pau Pau, 
Gembal Eaglekidz GMS. 


“Mendidik anak di jaman teknologi 
seperti saat ini memang tidak 
mudah. Kita membutuhkan hikmat 
dan tuntunan Roh Kudus. Satu hal 
yang perlu kita perhatikan adalah 
tidak menjadikan gawai (gadget) 
sebagai suap untuk membungkam 
anak-anak ketika rewel atau 
sendirian. Peran orang tua sebagai 
pendidik tidak dapat digantikan oleh 
gawai termahal sekalipun,” demikian 
disampaikan Pdt. Sukirno Tarjadi. 


Menurut data yang dihimpun, 
tercatat: peserta konferensi 3.040 orang, 
yang hadir dalam KKR Chosen Dad 5.039 
orang, dan yang hadir di KKR Menjadi 
Anak Bapa: 5.329 orang. Segala kemuliaan 
hanya bagi Tuhan! 8 


ami menikah pada 6 
Kesenoo 2015 dan sepakat 

menunda memiliki anak. Baru 
pada awal 2017, kami ingin memiliki anak. Kami 
membawa keinginan tersebut dalam doa, dan 
juga memeriksakan diri ke dokter, menjalani 
beberapa tes kesehatan dan pengobatan. 

Bukan kebetulan, pada April 2017 Pdt. 
Jusuf Soetanto mengadakan ibadah spesial 
dan mendoakan pasangan-pasangan yang 
merindukan keturunan. Kami pun turut 
didoakan dalam ibadah tersebut. 

Pada September 2017, kami juga didoakan 
oleh Pdm. Denny Renata. Saat itu beliau 
mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan 
kehamilan di akhir 2017 dan anak akan lahir 
pada tahun 2018. Kami senang mendengarnya 
dan mengimani hal itu. 


Teman-teman dari CG dan tim pelayan 
Praise & Worship juga sangat mendukung 
dan terus mendoakan kami. 

Puji Tuhan, pada November 2017, istri 
saya positif hamil. Kami sangat senang. Doa 
kami akhirnya dijawab Tuhan. 

Bagi teman-teman yang memiliki 
pergumulan seperti kami, merindukan anak 
sekian lama tetapi belum berhasil, fokus 
saja kepada Tuhan. Jangan hanya fokus 
pada masalah kita. 

Karena saat kita memfokuskan pikiran 
dan hati kepada Tuhan, maka kita akan 
menemukan damai, kepastian, dan sukacita. 
Percaya saja. Tuhan tahu waktu yang 
tepat untuk menjawab kerinduan kita. 
(Kesaksian Johanes Hendrawan dan Laura 
Natassia Deborah, GMS Surabaya Barat) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 
 @gzmschurch 

') @gmschurch 


izersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. LA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


